
Jenis-jenis 
Al-Jumlah (kalimat) 



Catatan: 

( -N 

Al-Jumlah terdiri atas susunan Al-Kalimat (kata). Sebuah ungkapan 
dapat disebut sebagai Al-Jumlah apabila telah memiliki makna 
meskipun susunannya hanya terdiri atas dua Al-Kalimat (kata) 

V___/ 






2 


Al-Jumlah Al-Isimiyyah adalah Al-Jumlah 
(lcalimat) yang dimulai dengan isim 


V 



Al-Jumlah 

Al-Ismiyyah 


Contoh: dJUaJ) - Siswa itu sedang makan 

j4y> CJUJ' - Siswa itu sakit 

y 


{ 

Jj3 

Kalimat di atas didahului oleh kata dan kata tersebut 

merupakan isim. Oleh karena itu kalimat di atas merupakan Al- 
Jumlah Al-Ismiyyah karena didahului oleh isim 
V___ 






Catatan: 

C \ 

• Dalam sebuah Al-Jumlah Al-Ismiyyah, kata selanjutnya bisa 
berupa isim dan bisa pula berupa fi’il 

V_ J 











Jenis-jenis isim 
berdasarkan jumlah 
bilangannya 










Mufrad (tunggal) 


Contoh: 



1. — Seorang siswa 

2. — Seorang siswi 

0 

3. — Seorang muslim 

* 0 

4. — Seorang muslimah 





■- 

#4 


r 


v_ 

Contoh: 



Mutsanna (ganda) 


Isim mutsanna atau adalah isim yang menunjulckan 
jumlah dua (ganda) atau lebih dari satu 


1. / OUJli ail — Dua siswa 

2. j?£JliaJl / OUJlLjl — Dua siswi 

3. jlU-UwtJl / JUiUwill — Dua muslim 

4. — Dua muslimah 

/ x 


Rumus untuk mengubah isim dari mufrad (tunggal) menjadi 

mutsanna (ganda): 

Jt 

Contoh: jyiiaJl / JUJliaJl = / 01 + UJllaJl 

v_____i_ ) 















#4 


3-1 

su ’ P* & 

Jamak mudzakkar 
(laki-laki) salim 


Jamalc mudzaklcar salim secara sederhana malcnanya 
adalah bentulc jamalc isim bagi mudzaklcar (laki-laki) 



00 

y 



Contoh: 


1 . 

2 . 

3. 


oyuaJl / jj^llaJ' — Para siswa (banyak) 

— Para muslim (banyak) 


/ jjjil^J' — Orang-orang kafir laki-laki (banyak) 


Rumus untuk mengubah isim dari mufrad (tunggal) menjadi 

jamak mudzakkar salim: 



Catatan: 

( \ 

• Isim jamalc mudzakkar salim (perubahannya) hanya berlalcu untuk isim 

mudzakkar 

• Ciri isim mudzakkar adalah tidak dialchiri dengan Ta marbutah (3) 

• Kaidah penentuan tambahan antara jj dan jJ pada jamak mudzakkar 
salim alcan di bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya 


v 















#4 


3-2 

Jamak muannats 
(perempuan) salim 

Jamalc muannats salim 
secara sederhana malcnanya 
adalah bentulc jamalc isim 
bagi muannats (perempuan) 

V___ ) 


Contoh: 



1. oUJlkJl / odlkJl — Para siswi (banyak) 

2. oUliU)! / oUliUJl — Para muslimah (banyak) 

3. oijslS' / oljilS' — Orang-orang kafir perempuan (banyak) 


Rumus untuk mengubah isim dari mufrad (tunggal) menjadi 

jamak mudzakkar salim: 

(-/-) oi + 

Contoh: oU-UUJl / oUiUUJ^ — ^ c*h + <U«L*UJl 


Catatan: 


Isim jamak muannats salim (perubahannya) hanya berlaku untuk isim 
muannats 

Ciri isim muannats adalah diakhiri dengan Ta marbutah (o) 

Perubahan dilakukan pada huruf Ta marbutah (o) 

j 

Kaidah penentuan harakat huruf o pada jamak muannats salim antara (—) 
dan (—) akan dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya 





















X 


10 


Jamak taksir singkatnya adalah bentuk isim jamak yang 
tidak memiliki kaidah (rumus-rumus) seperti halnya 
jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim 




Jamak Taksir 


Contoh: 


^ ^ 0 """ 

yjjj\ 

SSfjt 

jJj 

JbUJl 

CJlLjl 

JjllS 

0 


Catatan: 

r "n 

• Wazan jamak taksir (timbangan perubahannya) akan kita pelajari 
dipertemuan yang akan datang 

• Jamak taksir tidak menggunakan kaidah (rumus) seperti halnya jamak 
mudzakkar salim dan jamak muannats salim 

• Di antara cara mengetahui bentuk jamak taksir suatu isim mufrad adalah 

dengan banyak membaca kamus_ 






#4 


Contoh bentuk-bentuk isim berdasarkan jumlah dan perubahannya 



°' 

Jamak (plural) 

fl3 ^ ^ 

Mutsanna (ganda) 

aji» 

Mufrad (tunggal) 

}\L1\ /tti\ ££ 

Jamak mudzakkar 
(laki-laki) salim 

1 ^ 

06»^ 1 


j 0 I 0 -* I •. 0 > I 0 -* 

jwlLwio | OU-L^wa 

1» 1 0 J 

^Ww-w« 

CJjJl ££ 

Jamak muannats 
(perempuan) salim 

oijMS' | oijslS' 

i £>6jitr 

O^IST 

OU-Ljw^ | OLjJ-jw3 

*' ' 

jjcU-LUi | jLU-U-U 

/ ** ^ ' ' 

1* 

“ / 1 0 J 

<W-Lw«w4 

/ 

j^ii 

Jamak Taksir 


£pi | 

0 

o#'' ♦ ^ 

1 % i! 

jjJJj | dloJj 

wdj 































